Memetik Faedah dari Hadlst-Hadlst an Nabawlyyah 


27 

MUTIARA HADITS KELEMBUTAN NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM 

KEPADA ANAK-ANAK 

HADITS KETIGABELAS : DOA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM UNTUK IBNU ABBAS 


. «Ol2xJl kZXe-j lojXLp J,l <uip l5 J-v= i 






■u-l£ 




Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
memelukku ke dada beliau seraya berkata, 'Ya Allah, ajarkanlah anak ini hikmah dan ajarkanlah 
dia (tafsir) al-Quran". [HR. Al-Bukhari] 


||| Faedah-Faedah Hadits: 

Hadits yang agung ini memberikan kepada kita faedah-faedah yang berharga, diantaranya; 

1. Terwujudnya doa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas 
tumbuh dewasa dan menjadi bagian dari sahabat-sahabat yang faqih dalam ilmu agama dan 
pandai dalam ilmu tafsir al-Quran. 

Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Ya Allah, berikanlah anak ini kefaqihan dalam agamanya dan ajarkanlah dia ilmu tafsir." 

2. Pentingnya memahami ilmu agama dengan benar dan pentingnya mempelajari al-Quran dan 
tafsirnya. 

Dalam hadits Utsman bin 'Affan, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

«iOpj jjb 44 

Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya." [HR. Al-Bukhari] 

3. Pelukan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya sangat memberikan pengaruh yang 
baik dalam membentuk kepribadian dan adab anak terhadap orang tua. Sungguh betapa 
banyak anak-anak kehilangan hal ini dari orang tua mereka. 

4. Kelembutan dan kasih sayang sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan anak-anak. 

5. Perhatian dan kasih sayang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam kepada anak-anak. 

6. Baiknya pergaulan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dengan anak-anak. 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



Memetlk Faedah dari Hadist-Hadist an Nabawlyyah 


7. Keutamaan dan kehormatan yang diperoleh Ibnu 'Abbas berkat doa dan barakah Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam. 

Waffaqallahul jami' likulli khairin. 


Disusun oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 14 Muharam 1437/ 27 Oktober 2015 

di kota Ambon Manise. 


WA. FORUM KIS 


artikeL : www.pelajaranforumkls. com 



